ARBA'A 25 MEI 1938 


TAHOEN 1. 


No 20 


Tel. 393 
DAGBLAD 


Lembar pertama 


SONST SOER 

66 

TERDIRI dari 1⁄2 lembar 

Ditebitkan tiap2 hari ketjoeali hari Minggoe dan hari besar 

Isinja diloear tanggoengan pentjetak Dir. Hoofdredacteur: A.MADJID OESMAN. 


Kantoor Red. & Admin: Drukk: ,,Perantaraan" Raafweg — Padang. Bajaran lebih 
dahoeloe. 


DOENIA ISLAM 


AGENTEN : ,|.P.P.A." Pariaman : H.Aminoeddin Fort de Kock: Alpaini Moeara 
Laboeh 


BARGA LANGGANAN 10,60 Dalam kotta seboelan 10,75 Loear kotta seboelan 
f0,03 Per lembar Advertentie 10 sen per regel 


Choetbah jang moelia Radja Ibnoe Sa oed Pada perdjamoean dengan orang 
besar2 ketika mell) ngoendjoengi Baitillah-1-Haram (mengambil Hadji 


Adapoen penjembahan Manoe sia kepada Allah kepada Machloeknja, dan haknja 
manoesia kepada Toehannja ialah Allah ti dak menjiksa mereka itoe. Ajat kelima: 
»Toendjoekkan lah kepada kami djalan jg loeroes. Artinja djalan jg terselamatlah 
daripada kekafiran, atau djalan bertauhid kepada Allah. Ajat keenam: ,Jaitoe 
djalan jg telah Engkau berikan kepada mereka, ialah keselamatan dengan 
pertoendjoek Islam, ialah djalan jg ditjapai dengan beramal Saleh, dan 
berkebadjikan kepada Allah, sebagai firman Allah. ,,Barangkali jg mengharap 
bertemoe Allah maka beramalah dengan amal saleh, dan kebadji kan, dan takoet 
kepadanja. Djanganlah sekali2 menjekoe toekannja: Sabda Nabi s.a.w. 
»Takoetlah akoe bahwa oemmat koe akan ditjampoeri Sjirik kepada Allah. Dan 
kata setengah orang2 jg tersesat, bahwa Ooer'an ini hanja sebagai djoealan 


oran2 OELAMA! jg telah banjak lakoe. sehingga telah habis tidak ada lagi sisanja, 
padahal sebenarnja Ooer'an itoe ikoetan Manoesia kepada hari Ciamat nanti. 
Serta Ooer'an itoelah jg akan memberikan pertolongan kepadanja pada itoe hari. 
Ajat ketoedjoeh. ,,Boekanlah djalan dari pada mereka jg Engkau moerkai dan 
Engkau sesatkan. Barangsiapa Oelama2 sekarang jg membohongkan akan 
agama Allah mereka itoelah jg tersesat, dan dimoerkai Allah. Telah ber sabda 
Nabi s.a.w. „Takoetlah akoe bahwa nanti oemmatkoe akan terkeloear dari pada 
hoekoem hoekoem Allah dan menjekoetoekan Allah dan djadilah mereka 
teroesat. Maka wadjiblah bagi kita per tjaja kepada kitab Allah dan Ra soelnja. 
Sabda Nabi. Watas kamoe segenapnja soennat2 koedan Choelafa-oerra-sjidin 
sesoedahkoe. Dan tidaklah koeasa kita melakoekan sekaliannja ketjoea li kita 
menaakoe segala perintah2 Rasoel, dan tjontah teladan dari kaoem Moeslimin 
j.t.l. dari pada mereka jg saleh, seperti mereka jg telah berpindah dan berdjihad 
pada djalan Allah bersama2 Sa 


bi. Dan tiap2 orang jg tidak mentjintai Allah dan Rasoelnja maka ia orang 
tersesat, dan saja boekanlah seorang jg Alim lagi Bidjaksana, hanja tiap2 jg hak 
itoe adalah mendjadi boekti dan penerangan bagi perdjalanan kita, ialah djalan 
mereka jg telah laloe daripada mereka itoe, ketjoeali mereka jang memangKafir 
akan Allah, dan tidaklah bagi kita ada Mazhab atau ikoe tan Imam Imam jang 
baroe, melainkan semata2 mengikoet sega la Mazhab2 jg telah laloe. Adapoen 
Imam Hanafi, Sjafiki, Maliki dan Hambali adalah Imam2 kita wadjib diikoet tiap2 
hoekoeman mereka jg di sandarkan Tradist jang sanih, tetapi kalau terdjadi 
hoekoem mereka terkeloear dari Goeran atau poen Hadist, kembalilah kita ki ta 
kepada asal jaitoe Qoeran dan soennah Rasoelnja, dan djangan lah ada diantara 
kamoe jg berbanggazkan satoe sama lain baik kamoe jang besar2 atau jang 
ketjil, karena Sabda Allah: Sesoenggoehnja kamoe jang moelia pada sisi Allah 
ialah kamoe orang jang paling takoet padanja. Djadi tidaklah sekali2 bangsa 
Arab merasa lebih moelia dari bangsa lainnja, melainkan orang jg moelia itoe 
ialah hanja Tagi . wa kepada Allah. Adakah akan diterima oleh fikiran kita bahwa 
orang2 jg terlebih moelia dari pada Moeham mad ialah Gaoem Ooerijs, tetapi 
toeroenan tidaklah akan mendjadi kemegahzan orang2 karena kalau 
ketoeroenan jg mendjadi moelianja seseorang, tidaklah SOE LAIMAN Parisi dari 
BILAL akan mendjadi orang jg moelia dan terhormat dan Aboe Djahal dan Aboe 
Lahab terla'nat atau hi na. Dan orang jang moelia dan ditinggalkan Allah itoe 
boekan karena toeroenan tetapi karena Tagwa kepada Allah. Adapoen tjara 
takoet kepada Allah itoe atau Tagwa boekar karena sembahjang sadja, tetapi 
moesti pandai dan tjakap membedakan jg hak dan jg bidjaksa na dan pandai itoe 
masoek di dalam seboeah pasar atau toko akan membeli pakaian tentoe iatidak 
memilih kain jg baik atau bagoes kata orang, pada halti 


dak sepadan dengan kemaoean nja, tetapi ia memilih jang baik dan sepadan 
pada pendapatan nja dan pandai ia membedakan jg sebenarnja baik dengan jg ti 
dak sebenarnja, walau orang mengatakan baik dan boeroek imka soednja orang 
Islam itoe tjakap memilih kebaikan agamanja boekan karena kata orang: 
penjaling. Dan manoesia itoe adalah soeatoe benda jang kotor melekat pada 
toelang ketjoeali dengan tagwa pada Allah baharoe ia soetji. Barang siapa 
mengoetjap As sjhadoean lailaha Illa Ilah dan tidak mengoetjapkan Wa Asjhadoe 


Ana Mee hammadan Rasoeloek lah, maka persaksian itoe tidak akan diterima 
dan barang sia pa jg berdo'a dengan tidak membatja selawat pada Rasoelnja, 
maka dia orang jang tersesat. Dan tiap2 orang jg tidak meharap pertolongan 
(saf'at) Moehammad akan dia tidak masoek Sjorga. Artinja meminta sefa'at itoe 
ia lah kamoe berkata, Hai Toehan djadikanlah Moehammad memberi sefa'at 
kepada kami. Tidaklah seorang jg dapat memberi perte longan ketjoeali orang jg 
Engau ridhai. Dan semoa kita minta mo ga2 Allah akan memberi sefa'at kepada 
kita dengan perantaraan Rasoelnja jg moelia itoe. Adapoen jg mengandjoer 
kepada kesopanan dan kemerdekaan didalam segala hal dan bangsa Itidak ada 
perbedaan, penjaling adakah soeatoe kemadjoean dan kemerdekaan dan 
keloeloeasan tiap2 satoe bangsa dengan bang sa jg lainnja lebih dari pada 
bangsa itoe meikoet perintah Al lah dan Rasoelnja, jattoe sama rata. Sabda Nabi 
S.a.w. "Tidak a da kemoelian seorang Arab le bih dari pada bangsa jg lain, 
ketjoeali tagwa sadja. Hai saudara koe sekalian? Kamoe semoeanja telah datang 
dari negeri2 jg djaoeh dengan melaloei laoetan jg besar karena mengharap Rah 
matoellah dan sesoedahnja Rah matoellah itoe telah dekat pada pengharapan 
kamoe orang, ialah berboeat kebadjikan: Tidaklah kamoe orang itoe pada sisikoe 
melainkan akoe ini tiga matjam maksoednja boekan seorang lebih moelia atau 
berpangkat, penjaling Pertama: Bernasehat apa2 jg telah diperintahkan Allah 
dan Rasoelnja. Kedoea: Akan berkasih2 


PARIAMAN Persb: ,Ippa" beritakan. Sedikit tentang toean S.N. Latief wakil Pari 
aman boeat Minang kabauraad. Sebagai soedah kita kabarkan, salah satoe wakil 
Pariaman boeat Minangkabauraad, adalah toean S.M. Latief pemimpin sekolah 
Ekonomie di Kajoetanam. Toean ini ada poetra Pariaman sedjati. Beliau ini 
dilahirkan di Paria man pada tahoen 1892. Sesoedah menamatkan peladja rannja 
pada Eropesch Lagere School di Padang, dengan kema oean jang keras, dan 
dengan selzinnja nenek beliau toean Moe hammad Saleh almarhoem satoe 
hartawan jang terkenal di Paria man, maka pada tahoen 1908 beliau laloe 
berangkat ke Eropa boeat meneroeskan peladjarannja Disini bermoela beliau 
mendoe doeki H.B.S. kemoedian Kolonia le Landbouwschool di Deventer dinegeri 
Belanda. Setammatnja dari sekolah jang achir ini, pada tahoen 1915 atau ketika 
perang Eropa masih bersimaradjalela beliau laloe kembali ketanah toempah 
darahnja kePariaman. Tiada berapa lamanja beliau beristirahat di Pariaman, oleh 
pemerentah beliau laloe diangkat sebagai Landbouw Ambtenaar di Moearo Enim 
Palembang. Pangkat ini dipangkoe oleh beliau kira2 5 tahoen lamanja. 
Kemoedian beliau laloe pergi ke Djawa. Sebaliknja ke Minangka bau beliau laloe 
beroesaha sendiri di Kajoetanam memboeka satoe onderneming serai dan fab 
riknja jang terkenal dengan nama 


an dan beramahzan dengan kamoe semoeanja, dengan mengha rapkan akan 
diterima olehmoe semoeanja. Ketiga: Saja ini berda gang malam mendjaga siang 
dan malam, penjaling apa2 jg mendjadi kebaikan dan keper loean kamoe orang. 
Sama lah kita mengharap ke pada Allah mendjaga agamanja dan meninggalkan 
kalimatoellah dan mengoeatkan Islam dan mempersatoekan segenap Oem mat 
Islam menoedjoe kepa da jg disoekai jg di Ridhai Allah. Sekinlah sekedarnja 
salinannja dengan singkat. Pemandangan. 


»Banoe Idah" Dalam oesaha ini, beliau diang kat oleh pemerentah sebagai 
Secretaris Gemeenteraad di Sawah Loento. Kemoedian sesoedah 3 4 tahoen 
memegang djabatan ini beliau diangkat oleh pemerentah sebagai Controleur 
Inspectie van Arbeid bertempat di Tandjoeng Pinang Riauw. Djabatan jang achir 
ini didjalankan oleh beliau 2-3 tahoen sadja. Kemoedian beliau laloe diberi 
wachtgeld dan kemoedian di beri pensioen. Pengalaman beliau selama dalam 
mendjalankan beberapa pekerdjaan, roepanja mendorang beliau boeat bekerdja 
membajarkan kewadjibannja pada bangsa dan tanah air jang ditjintainja. 
Begitoelah kemoedian, dengan hati jang tegoeh tegap, beliau laloe 
membangoenkan satoe pergoeroean jang amat bergoena bagi rakjat, jaitoe 
sekolah ,,Ekono mie" jang terkenal jang bertem pat di Kajoetanam. Sebagi orang 
jang banjak pengalaman dalam beberapa djaba tan dalam kalangan Gouverne 
ment, dan sebagai orang jang mempoenjai pemandangan jang loeas 
mengembara sampai ke Ero pa, maka dengan terangkatnja baliau sebagai wakil 
Pariaman de lam Minangkabauraad, rasanja soedah pada tempatnja. Boeah jang 
lazat tjita jang bergoena boeat Pariaman dan rak nja, boeat Minangkgbauraad 
choesoes, dan Indonesia oemoemnja tentoe dapat diharapkan dari beliau. Moga2 
demikian hendaknja! Fort de Koek Bahaja kedjam dan angin. Kemarin tanggal 19 
boelan ini telah terdjadi hoedjan lebat beserta angin keras di IV. Angkat waktoe 
sore. Pendoedoek berasa takoet dan ngeri atas bahaja jang akan menimpa. 
Kebetoelan sadja seboeah loemboeng padi dan seboeah kintjir padi didaerah 
Tjandoeng roeboeh karenanja. Sjoekoer djoega tidak membahajakan djiwa 
manoesia. Hasil padi tahoen ini. Di IV Angkat anak negeri ham pir selesai 
menotong padi disa wah. Dalam negeri Biaro Gadang kebanjakkan hasil" padinja 
soesoet dari tahoen jang soedah laloe, ada djoega jang lebih dari 50 pCt 
soesoetnja. Mereka jang mendapat hasil lebih dari tahoen jang silam tidak 
berapa Hal ini tentoe mendjadi perhatian oen toek penaksiran belasting tahoen 
dimoeka. (Rotarij) Miss Riboet XI di Fort de Kock Pada hari Saptoe 21 Meite lah 
dilansoengkan pertandingan . Voetbal. Miss Riboet XI Versus agam team dengan 
berachir 5-1 boeat kemenangan Miss Riboet. Hari minggoe 22 Mei, 


EDITORIAL VERGADERVERBOD 


Sesoenggoehnja soal "vergader bod" ini telah sering diperbin tjangkan. Telag 
beroelangoelang maoepoen dalam pergerakkan rakjat atau dalam pers2 
oemoem dibitjarakan, tentang boeroek baik adanja peratoeran itoe. Sebagia 
mana oemoem telah mengetahoei peratoeran pembatasan hak berkoempoel ini 
menjempitkan padang boeat berlega, dimana hak berkoempoel sangat terbatas. 
Rakjat oemoem tidak merdeka boeat berkoempoel dimana mereka memperoleh 
kesempatan oentoek meroendingkan nasib bersama. Dengan adanja peratoeran 
pembatasan berkoempoel itoe lahirlah sekalian peratoeran pem batasan 
bersoeara. Berhoeboeng dengan itoe rak jat tidak leloeasa lagi boeat da tang 
bersama goena membitjara kan jg mengenai soal pengidoep jan mereka. Akan 
tetapi berhoeboeng de ngan keadaan serta pergerakan rakjat diwaktoe achir ini 
meng ambil sajap kanan maka peerentah diwaktoe ini kembali menaroeh 
perhatiannja terhadap peratoeran terseboet. Begitoelah Java Bode menda pat 
kabar, bahwa di doega pemerentah akan mengdakan perobahan jg serba 
liberaal atas peratoeran vergaderverbod itoe. Kendati perobahan jg liberaal itoe 


soedah tentoe, maka beloem kita dapat seteroesnja menarik kesimpoelan bahwa 
pemerenta akan menjingkirkan sekalian ran djau2 boeat elemen2 jg revoluti 
onnair. Sebenarnja bila kita memperhatikan keadaan dalam pergerakan rakjat 
diwaktoe jg achir ini maka soedah sepataoetnja benar pemerentah menaroeh 
perhatiannja boeat sekiranja tidak menghapoeskan althans memberi perobahan 
dan kelonggaran boeat hak bersidang dan bersoeara ba gi rakjat. Terlebih lagi 
dimana pergerakan rakjat diwaktoe ini telah sama sama menoekar sikap, 
dimana pergerakkan rakjat telah kembali mendjadi djinak. Pergerakan rakjat 
diwaktoe sekarang ini telah bertoekar boeloe jg senantiasa memperlihatkan 
kemaoean oentoek bekerdja bersama sama dengan pemerentah. Miss Riboet XI 
Versus Remz Sawah Loento. Penonton sangat ramai, sehing ga dari P. Pandjang, 
penonton datang amat banjak sekali. Karena orang ingin melihat 
pertandingannja bakal hebati toe, sebab Remz: satoe Voetbal Club jang ternama 
di S.W.K. 15 menuit ertandingan dimoelai perdjalanan bola sama berat, dengan 
sportief jang bagoes ke doea belah pihak. Satoe kali terdjadi pereboetan bola di 
moeka gool Remz: kemoedian di dapat oleh Abidin. Dengan tidak menjia2kan 
tem 


Dimana pegerakan rakjat jang laloe masih bedasar Non, dima na rakjat tidak 
maoe memasoeki badan2 perwakilan, maka sekarang pergerakanz2 serta partij2 
rak jat dengan terang2 menoedjoek kan good will" boeat bekerdja bersama2. 
Partij2 rakjat jang selama ini berdasar non meninggalkan dasar non dengan 
sekarang telah menoekar sikapnja kedalam coOemoemnja pergerakan rakjat itoe 
telah sama2 merobah sikap nja itoe. Berhoeboeng dengan itoe maka soedah 
sepatoetnja poela pihak pemerintah mengambil tindakan oentoek melonggarkan 
kekangan terhadap rakjat itoe. Dengan djalan seroepa itoe da patlah pemerintah 
menoendjoek kan bawah ia menghormati penoekaran sikap rakjat. Tersebab 
dengan adanja pengekangan hak berkoempoel dan bersidang moengkin tidak 
bisa memberi keadaan maoepoen kesempatan bagi rakjat oentoek 
menghidoepkan soeatoe nasionale aksi jang sehat. Terlebih lagi sebagimana 
Java bode toeroet menjatakan sekira nja rakjat terlaloe terikat pada 
polisimaatregelen (peratoeran2 polisi, menjoekarkan rakjat boeat menjatakan 
pikirannja sehat poela. Sebenarnja rakjat diwaktoe ini hendak beladjar poela 
berorgani sasi sendiri. Rakjat hendak mengetahoei tjara2 dan menjoesoen 
masjarakat sendiri. Dengan wakil2 rakjat diwaktoe ini memasoeki 
vertegenwoordi gende lichamen badan perwaki lang telah senantiasa berarti bah 
wa rakjat sendiri poen hendak bersama2 dengan pemerentah oen toek 
menjoesoen roemah tangga nja itoe. Dengan keterangan ini kita menaroeh 
pengharapan soepaja pemerentah akan menaroeh perhatiannja agar memberi 
kelongga ran kekangan rakjat itoe. Dengan memberi perobahan jg serba liberaal 
itoe, pemerentah poen mengambil kepertjajaan rak jat. Bekerdja bersama2 
boeat bersama. po Abidin teroes tendang jang mana djala dari gool Remz; djabi 
menggeleter stand 1-0 boeat Miss Riboet Sesoedah Remz: dapat dipoe koel 1-0 
baroe perdjalanan bola koerang baik, taktiek dari Remzi soedah aga' katjau. 
Kemoedian Rem haroes menerima tembak an 12 pas dari M. R. pertanding an 2- 
0 boeat Mis Riboet. Satoe kali Remz dapat hoekoeman frekiek, sampai satoe 
speler moesti dioesir dari Veld. Sampal Pauze stand 2-0 Sesoedah Pauze Remz 


beker dja keras boeat meneboes kekalahannja dengan permainan 10 o rang, tapi 
bagai mana djoega Remz ta' dapat mengoebah stand. 


Minderwaardigheidcomplek vagblad kadio Sesoenggoehnja kita mempoenjai 
principe boeat menghindar kan segala sifat2 jg moengkin mengganggoe akan 
keamanan perdjalanan journalistiek. Tetapi ,,/Ta'ada gajoeng jg ta' disamboet dan 
kata jang ta' berdjawab" begitoetah katanja pribahasa. Lantaran Dagblad Radio 
te rang2 memperkosa principe kita, dengan menoedjoekan penanja pada 
„Perantaraan Kita" maka kita terpaksa mendjawab katanja, goena menjatakan 
bagimana tjara Radio bekerdja goena membo hongkan pembatja oemoemnja, 
Dagblad Radio kemaren dengan S. Alaioedinnja roepanja hendak mendjadi 
»smet" dari Perantaraan Kita". Radio dengan toelisannja ,,Kepitjikan dalam 
journalistiek" menjerang ,,Perki". Hanja ki ta bisa bilang disini bahwa kliek Radio 
sebenarnja ada kilaf dan terdorong2 sendirinja. Dengan toelisan itoe ,,bewust 
atau onbewust". Dagblad Radio dengan S. Alaoedinnja telah menoendjoekan 
serta memboektikan „direct atau indirect" minderwaar digheidscomplexnja 
sendiri. Disini kita berani seboetkan na manja S. Alaoedin terang, 2 lanta ran 
katanja sendiri dalam toeli sannja, bahwa tidak ada lain hanja ia sendiri sadja. la 
hendak memberi alasan tentang tidak hadir redactienja dalam pertemoean 
oemmat Is Laim tersebab hoofdredacteurnja ada berpergian, dan tinggal S. 
Alaoedin seorang diri serta berhalangan poela, begitoe katanja. Lihat 
bocoohoooongnja, boeat hendak mengalaboeinja oemoem Terang2 dengan 
letter vet di atas kepala soerat kabarnja tertjantoem berapa banjak nama ang 
gota hoofdredactie, selainnja nama S. Alaoedin dan Roestam ada lagi nama LIE 
KIAN GOAN Apakah artinja ini? ? Apakah nama itoe boekan satoe boekti boeat 
kita oentoek menjatakan bahwa S. Alaoedin hendak membohongkan pembatja 
serta merendahkan colleganja jg djoega toeroet tertjantoem namanja? Apakah 
dengan ini hendak mentjari nama ... Njata poela S. Alaoedin dengan kepergian t. 
Roestam memberi pengakoean jg indirect, bahwa ia tidak sanggoep bekerdja 
zonder orang jg ada memimpinnja. la itoe memberi pengakoean sendiri soepaja 
tetap mesti dipimpin. Terang soedah bahwa S. Alaoe din boekan seorang diri 
Disamping ini konon kabar poela bahwa boeat penggantinja diri t. Roestam ada 
dipekerdjakan orang lain boeat menvertaal kawat. Tidak heran, lantaran kawat 
Aneta ada dalam bahasa Belanda dan tidak semoea orang bisa vertaal itoe, 
althans boeat seorang jg tjoema tahoe satoe doea pa 


ARBA'A 25 MEI 1938 
DAGBLAD 

LEMBAR KEDOEA 
STANETARA ARA 
Poetaran doenia 


Kegentingan di Europa Kemaren kita telah bentangkan bahwa berhoeboeng 
dengan aksi nja sudeten Djerman di Tsjecho Slowakije maka telah menimboel 
kan kegentingan kembali di Europa. Dibelakang pergerakan Hen lein jg mendjadi 


kepala dari pergerakan su eten Djerman berdiri Djerman sendiri jg telah moelai 
bergerak boeat mengirimkan beberapa pasoekan ketapel watas nja. Sedangkan 
pemerentah Tsjecho Slowakije sendiri melihat akan keadaan jg mengentingkan 
itoe mesti poela membikin persediaan boeat mendjaga keama nan serta 
ketentraman dalam negrinja Oleh sebab itoe pemeren tah mengadakan 
mobilisasi dengan tjepat. Keadaan itoe tak sadja mengemparkan pemerentahan 
Hodza sadja akan tetapi djoega doenia loearan teroetama sekali Inggris dan 
Perantjis jang telah meng ikat perdjandjian oentoek mendjaga keselamatannja 
negeri terseboet sekiranja ada negeri loear jg hendak berkoeasa disana. Telah 
dipanggil boeat di idik extra oentoek periode jg beloem dapat ditetapkan 1 
contigent reserve dan technici, sedangkan sekalian djembatan2 dan gedong2 
poebliek didjaga oleh kaoem mi litair. Pendek kata didalam negeri Tsjecho 
Slowakije sekarang ini awannja ada agak mendoeng sedikit. Pertama sekali jg 
akan mendjadi oeroesan ialah berhoeboeng dengan incident di Eger dimana 
seorang polisi Tsjech menembak doea orang Djerman jg berkenderaan motor. 
Incident ini memadjoekan protest jg hebat sekali. Kedoea2 partij telah sama2 
mengadakan persediaan ! Akan tetapi oentoenglah api jg akan hidoep besar itoe 
dapat dengan lebas dipadamkan oleh tindakan jg diambil oleh Inggris Perantjis 
begitoe djoega Polen. Begitoe djoega telah diperda pat perdamaian antara 
Hodza dengan wakilnja Henlein soepa ja sudeten Djerman akan mengambil 
tindakan sendiri boeat mendjaga keamanan dalam district2 golongan sudeten 
itoe. Begitoelah kemaren Frank jg mendjadi wakilnja Heinlein kembali 
menamoeinja Hodza oentoet menjatakan bahwa seringkali terdjadi ganggoean 
sewaktoe ia berbitjara via telefoon, terle bih lagi dimana nasionale garde Tsjech 
melakoekan patrouille da lam district sudeten itoe. 


Sementara kegentingan dalam negeri itoe dapat dikendorkan maka tentang 
sikap Djerman da pat poela dipe baiki jg senantia sa menjenangkan kembali 
akan situasi internasional. Djerman maoe melakoekan permoefakatan sekiranja 
pemeren tah Tsjech itoe soeka menoekan sikapnja jg keras itoe. Disamping ini 
bermatjam incident terdjadi. Begitoelah ditapel wates Beneden-Oostenrijk dan 
Moravie dimana maksoednja kaoem Tsjech oentoek meletoes kan djembatan 
itoe dapat dising kirkan oleh tindakan pendjaga watas bangsa Djerman. Melihat 
akan kegentingan itoe maka Inggris tidak melainkan waktoe oentoek mengambil 
tin dakan diplomatiek agar dapat disingkirkan pertjederaan itoe. Pertoekaran 
fikiran antara gezant Inggris dengan Krofta berkesoedahan dengan selamat. 
Seteroesnja dari berita2 jg paling achir ada mene angkan lebih landjoet bahwa 
bahaja peperangan jang mengantjam pada tanggal 22 Mei, telah dapat di 
singkirkan, lantaran sikapnja jg gagah dari Perantjis dan Inggeris, serta sikapnja 
Polen. Lebih djaoeh djoega ada dite rangkan, jang bahasa atas perta njaan 
ambassadeur Djerman di Warschau, Polen akan tidak ing gal berpangkoe tangan 
sadja, kalau Inggris dan Perantjis akan memberi bantoean pada Slowakije, kalau 
negeri ini akan dise rang oleh Djerman. Kalangan Polen di London ada terangkan 
bahasa dalam beberapa hari jang achir ini tak ada dilakoekan peremboekan an 
tara kepala dari pemerintah Polen dengan ambassadeur Djerman di Warschau. 
Dan lebih djaoeh ada diterangkan, bahasa waktoe sekarang Polen tak goena 
merobah pendiriannja. Walaupoen demikian masih sa dja ada keketjiwaan 


tersebab Henlein pada 21 Meil akan melangsoengkan permoefakatan di 
Berchtesgaden dengan Hitler oen toek membitjarakan soal minder heden di 
Tsjech itoe. Pemilihan jang ditoentoet oleh partij Henlein telah poela 
dilansoengkan dimana Henlein memperoleh soeara kita 90 pCt. Satoe 
kemenangan jg memoeaskan jg telah dilakoekan pada 22 Mei jl. Djoega oleh 
soerat soerat kabar ada diterangkan, bahasa Hen lein djoega telah mendapat 
soeara jang terbanjak dari partij parzij autonomist Slowakije, Polen dan 
Hongarije. Lebih djaoeh oleh pers Slowakije ada dikemoeka kan bahwa kaoem 
socialisten Slowakije jaitoe dari partij Benesj, telah dapat menambah soeaara 
mereka dengan 35000, sementara dari pihak communisten 


30000 soeara, dan hanja kaoem kanan dan partij nasional Liga jang 
mengeloearkan soeara tidak setoedjoe, jang mempoenjai 19000 soeara, jang 
tentoe sadja dikalahkan oleh soeara soeara jang lain. Seloeroeh sudeten 
Djerman serta partij2 jg pro dengan autonomie membantoe Henlein. 
Berhoeboeng dengan ini desas desoesnja Henlein reroes akan diangkat formeel 
djadi oetoesan jg officieel dari Fuhrer. Bagaimana akibat dari pada aksi sudeten 
Djerman ini nanti kita terangkan lagi. 


Indonesia 


OESAHA BERSAMA KAOEM STUDENTEN. Oentoek menoeloeng Studeten 
Tiongkok. Malam Minggoe ji digedong Stadsschouwburg Betawi telah 
dilangsoengkan pertoendjoekkan jg hatsilnja menjenangkan. Pendapatan ini 
pertoendjoekkan goena menoeloeng kaoem studenten Tiongkok. Perhatian amat 
besar, Dibagian loges nampak 2 orang angauta Raad van Indie, Mr. H.) Spit dan 
Prof Hoessein, burgemeester Batavia, majoor Tionghoa profes soren GHS dan 
RHS dan studennja sama nampak djoega. Roeangan gedong penoeh dan 
beberapa nummer jg banjak makan tempo mendapatkan perhatian 
sesoenggoehnja dari hadlirin Semoea pertoendjoekan itoe di lakoekan dengan 
rapih dan teratoer. Professor Logeman memboeka pertemoean dan 
menerangkan maksoednja jg oetama dari actie bersama sama kaoem studenten, 
jg mengandoeng arti dalam selain dari pertoendjoekan ini. Toedjoean bersama 
sama jang dipentingkan lebih doeloe, telah dapat bantoean dan perhatian 
setjoekoep tjoekoepnja, jang memang diharapkan. Selondjoetnja atas nama 
studenten dari perkoempoelan USI. toean Ribowo, dan kemoedian consul 
generaal Tiongkok, sama toeroet mengoetjapkan kebaha gian malam itoe. 1B.P. 
Medansche straatprostitutie verordening. Soedah moelai didjalankan. Medansche 
straatprostitutie verordening telah termaktoeb dalam Javasche Courant. Siaran 
itoe ada lah berarti jg verordening itoe soedah moelai didjalankan sedjak 
tersiarnja verordening itoe dalam s.k. tsb. Verordening itoe boenjinja ada lah 
sebagai berikoet: Pasal 1. Ada terlarang didjalan oemoem atau ditempat2 jg 
moedah keli hatan dari djalan oemoem, de ngan perkataan, gerakan, tanda2 
atau dengan tjara jg lain jg mak soednja oentoek mengadjak mela 


TIERITA PENOER. Roeas bertemoe dengan boekoe Digoebah oleh: Hema L.S. Dari 
itoe lain tidak soerat ini boeat ganti saja, harap saja di beri ma'af lahir dan batin. 
Pembatja tentoe makloem, betapa pintarnja Rafilah mengirim soerat, sedikit tak 


ada dia menerangkan jang bahasa dia soedah kawin hanja dengan sindiran dan 
kiasan dia terangkan, bahasa soedah besar. Setelah Amir dan Rafi'lah sam pai di 
Benkoelen, maka Amir sela loe dapat poedjian dari kawannja2 nja saudagar 
poela' karena sengadja soedah sampai, roepa tak kalah dari jang lain Amir amat 
sajang kepada istnri nja, dan segala peraboet keperloean roemah tangga, Amir 
sedia kan oentoek Rafilah peti njanjian tak ketiggalan, wah makloem sa dja 
oeang ada, hati kena poela, rapi dasarnja koerang tjinta, sekalipoen bagaimana 
djoeapoen Rafilah djaranglah jang terboeka hatinja, peti njanji itoe kalau tak 
Amir memboenjikan, tidaklah kedengaran. Setahoen lebih Rafi'ah di Bekoenlen, 
dapatlah dia seorang poetra, lantas dinamainja Roesli, kasih sajang Rafi'ah 
kepada Roesli sangatlah tertoempah, tetapi apa boleh boeat Allah berboeat 
sekeehendaknja, sedang Roesli beroemoer 6 tahoen boelan datanglah sakitnja 
jang hebat, berachir sampai meniwaskan kepada djiwanja. Badan Rafilah 
koeroes mengenangkan makloem anak sedang boeah hati, dengan tak di 
sangka, kiranja pentjeraian datang apa boleh boea, hati boeat lama tinggal 
diperantauan soedah terlaloe koerang apa, lagi Amir menengokkan Rafi'ah 
bermanoengz selaloe marah2 sadja, itoe djoega menambah sansai badan 
Rafi'ah. Ada samboengan 


koekan perboeatan ketjaboelan. Pasal 2. Perempoean2 jang kelakoean nja 
mentjoerigakan polisi, bah wa ia tidak bertabiat baik, terla rang didjalan 
oemoem, dimoeka atau dekat Hotels, logementen pensions, koffiehuizen, 
roemah makan dan roemah bola, demikian djoega didepan roemah tontonan, 
terla rang berdiri, moendar-mandir de ngan berdjalan kaki, kenderaan atau 
dengan tjara jg lain, mereka akan dioesir oleh amtenaar politie ljg pangkatnja 
tidak dibawah dari Hoofdagen). Pasal 3 Perlanggaran jg di tetapkan dalam pasal 
1 dan 2 verordening ini diamtjam dengan honkoeman denda paling tinggi F 100 
atau 8 hari pendjara. Pasal 4. Verordening ini berlakoe pada hari sesoedah 
dimakloemkan, dan dinamakan ,,Medanshe srraatpos itutie-verordening”" 


Malam ar 

Pada Hai MINEGOE dan SENEN 5-6 JUNI 
HET BESTUUR 

Keondjoengilah 


Toko Minang hang larita Loods No.4 Pasar Djawa Padang Vak 9 dan 10 Selaloe 
sedia roepa2 matjam kain seperti boegis dan pelekat jang terbikin da ri soetera 
dan benang, dari jang haloes sampai jang kasar, keloearan Djawa dan Padang 
Asli. Kain pandjang dan batik dari jang sehaloes nja dan kasar, keloearan Solo 
dan Pekalongan, Djoega sedia kain kepar, wool dan pijama, semoeanja dari 
kwaliteit jang baik sedangkan kleur terpilih. Harga mengenangkan HAKIM gir 
PAKIH MARALJO 122 Menanti dengan hormat 


Chatib M, Arif & Co DEKAT MESDJID SEBERANG PADANG Selaloe bersedia boeat 
didjoeal kersik dan kerakel dan djoega atap roem dan peloepoeh, betoeng, jang 
terambil dari boeloeh atau betoeng jang terpilih dari jang baik2 


HARGA PANTAS Menanti dengan hormat 100 
Masoekkanlah advertentie kedalam dagblad 
Perantaraan Kita" 


Saban hari REBO dan SAPTOE mengeloearkan tjorak2 baroe menoeroet zaman. 
Tjeloepnja ditanggoeng tidak loentoer. Persediaan besar hanja pada toko: 


BOEDJOENG TAMIN No. 63 Batipoeh - Padang Telegrams; ,,BOEJOENGTAMIN" Tel. 
No. 161 


M.G. MohammadYoosuf No. 58 Batipoeh - Padang. Telegrams: ,,MUNAYOOSUF" 


alatroen 
Beli dan tjetak pada Toko en Drukk eramar dan Tel, 393 Raaffweg-Padang 


Pekerdjaan ditanggoeng Netjis dan Rapi dan selaloe menoeroet djandji. gegala 
roepa pertjetakan ketjil dan besar bisa dibikin Djoega sedia: Kantoor-School- 
Schrijfbehoeften-Inkten d.I.I. Menoenggoe dengan hormat 


